No.42 


ARBA'A 22 
Tel.393 
JUNI 

1938 
TAHOEN 1 
DAGBLAD 


Lembar pertama 


OTONSI OEDI OETOOS 


TERDIRI dari 2 lembar 
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Pariaman AGENTEN ,l.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok "Alamsjoehoer Latief 
Bijkantoor Fort de Kock: H.Aminoeddin 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan f0,75 Per 
lembar f0,03 Advertentie 10 sen per regel 


Indragin dan daerahnja 


Mostby wartakan. Singapore perloe memakai kajoe api Indonesia. Koealah 
Mandah, Mandah Chairiah, dan Tandjoeng Ranggah alias Koeala Gaoeng banjak 
sekali mengeloearkan hasil hoetan nja jang ke Singapore seperti sagoe roembia, 
kajoe api dari rimba Boschwezen. Saban2 hari berpoeloeh2 tong kang 
kepoenjaan bangsa Tiong hoa keloear masoek dipelaboehan Koeala Mandah, dan 
dipelaboe han Koeala Gaoeng itoe, jang membawa kajoe api, sagoe, dan lain2nja 
menoedjoe ke Singapo re. Setelah dipikirkan sedalam da lamnja, soenggoeh 
kedjadian itoe membawa perhatian besar kepada orang jang maoe berpikir dan 
mendalami. Karena, jang mono poli hasil boetan itoe tak seorang djoega bangsa 


kita bangsa Indonesia daerah kepoelauan Riau jang memegang kehasilan itoe, 
dan semoeanja ternjata bangsa Tionghoa belaka. Mengoeasai tongkang, 
memperboeat sagoe, dan mebela kajoe api didalam rimba Boschwezen itoe 
semoeanja terdiri dari bangsa Tionghoa belaka. Selain dari ini, segala perni 
agaan ketjil dan besar, kedai dan toko walaupoen didalam keboenz2 sekali poen, 
djatoeh keta ngan bangsa Tionghoa belaka. Bangsa kita Indonesia disana bolen 
melongo sadja melihat teta moenja itoe bereboet laba. Sedikit hari lagi kita 
harapkan kepada bangsa kita didalam dae rah Riauw dan Indragiri akan 
memboeka matanja kedjoeroesan itoe. Bermain tjatoer??? Selang beberapa lama 
ini, terdengar kabar, bahwa pada salah satoe roemah tamoe sopan di T. soedah 
terdjadi hal jang meloekai perasaan kemanoesiaan, doe doeknja sekira2: Pada 
satoe ketika seorang pemoeda nama A. pendjaga dari roemah sopan itoe telah 
mendatangi seorang perempoean nama E. akan dibawanja keroemah sopan itoe, 
dan did andjikan oleh si A jg perempoean itoe akan didjadikan Rechercheur 
bahagian perempoean didalam daerah itoe oleh Pembesar di T. Perempoean E. 
mengikoet sadja akan boedjoekan si A. itoe, 


dan kedoea doeanja sama2 berangkatlah keroemah jang dipan dang sopan dan 
terhormat itoe. Sesampainja perempoean E. di roemah itoe, kiranja tak ada Pem 
besar jang dimaksoed disana selainnja seorang manoesia hidoeng belang..... 
sama tahoelah para pembatja apa jang diper boeat oleh sihidoeng belang 
dengan perempoean E. itoe. Kemoedian setelah Pembesar jang sebenarnja 
mendapat kabar dari 2 of 3 orang kaki tangan nja, maka Pembesar itoe tak 
bersenang hati karena nama atau pangkatnja telah dinodai oleh si A. 
Soenggoehpoen begitoe, „permainan tjatoer" jang meroesakan kesopanan itoe 
tak mendapat perhatian roepanja dari jang berwadjib di T. sampai kini, sekali 
poen nama dan pangkat Pembesar itoe dinodai oleh si A. Sekira2 begitoelah 
kabar jang kita dengar dari 2 of 3 orang jang boleh dipertjajai. Ada ad eadja 
kalau diaoeh dari Bogor 


Kerantji 


»Zaizari" Wartakan. Auto terbalik masoek Toerah, 3 orang penoempang loeka 
berat dan 3 orang enteng. Dari Lolo pada kita dikabar kan seperti berikoet: Pada 
hari Senen jang baroe laloe, sewaktoe hari pasar balai Lolo, kita djam 12 te gah 
hari didjalan pendakian Lolo jang sangat tjoeramnja itoe, satoe vracht auto 
kepoenjaan Koemboeng jg dikemoedikan oleh soepirnja te lah telah terbalik 
masoek keda lam loerah jang dalam itoe. Djatoehnja vracht auto itoe, menoeroet 
abar jg disampaikan pada kita sewaktoe sopir auto itoe akan menoekar gigi 
kesatoe gigi, tiba2 sadja auto itoe telah berdjalan soeroet sadja kebela kang. 
Snepir tiaha akan berentikan tremi tetapi tidak berhasil dan begitoe djoega koep 
dengan lekas pasang gandjal djoega sia2 oleh karena gandjal jang dipasang itoe 
dititis sadja oleh roda penompang berteriak agar ditoem boekkan sadja ke 
Tebing, hal ini entah apa sebabnja tidak perhasil, achirnja auto itoe sampai di 
bengkolan dan pematang djalan poen laloe dititis poela oleh to da dan teroes 
masoek kedalam loerah 2 kali balik. Beroepa apa peristiwa ini berdjalannja, 
dapatlah para pembatja Perki mengambarkannja. Menoeroet doegaan sebab2nja 
makanja djadi auto itoe berdjalan soeroet ikembali kebalakang disebabkan boleh 


djadi moeatan jang dibawa soedah lewat dari pada mesti jang soedah ditentoe 
kan. Dari keroesakkan auto jang besar adalah roemah2nja sadja jg ta' dapat 
dipakai lagi dan mesinta' ada keroesakan, djoega pada hari itoe djoega auto 
soedah di keloearkan atas pertolongan orang banjak. Dan penompang jang 
dapat bahaja pada hari itoe djoega teroes dibawa ke Soengai Penoeh boeat 
dirawat di hospitaal. Patoet djoega kita wartakan 


Kedatangan Pembesar B. B. dari Batavia. Minggoe dahoeloe di Tembi lahan kira2 
djam 5 1/2 pagi soedah berlaboe kapal „Oeneb" jang membawa Pembesar B.B. 
itoe Ikabarnja Directeur B.B. Segala Pembesar bangsa Indonesia atau Amir2 
dalam daerah Indragiri Benedenlanden dan Riauw soe dah bersoesoen berdiri 
dioedjoeng boom menoenggoe Pembesar itoe datang dari kapal ,,Deneb". Kira2 
djam 6 1/2 pagi naiklah jang kedarat Pembesar dimaksoed serta toean2 jang lain 
djoega, toeroet djoega toean Controleur di Tembilahan. Sesampai nja pembesar2 
itoe diatas boom, pembesar2 Indonesia memberihormat, dan berpidato sedikin 
tentoe sadja meoetjapkan selamat datang. Pidato mana tentoe sadja disan boet 
oleh Pembesar B.B. itoe. Sesoedah toean Controleur Tembilahan memperke 
nankan nama2 dan Amir2 maka kepada Pembesar itoe, lantas semoeanja 
bergambar dioedjoeng boom, laloe pergi kekantoor toean Controleur 
Tembilahan. Kedatangan Pembesar ini, soenggoeh mengembirakan kepada ra'jat 
Pada tiap tiap kam bahwa soepir auto itoe ta' berapoeng dan kota berkibaran 
benpa dapat bahaja, dan dia nanti dera sitiga warna. Toeroet kabar nja soedah 
tentoe akan dihadap djoega Pembesar itoe teroes ke kan dimoeka pengadilan, 
bagima Rengat, dan ke Taloek Koeantan! na poetoesannja sama2 ditoeng goe. 


Akan meadakan openba re Vergadering. Kita peroleh kabar dari jang dipertjajai, 
bahwa poetoesan rapat pengoeroes Moehammadijah bhg. pemoeda tjabang 
Kerintji jang terdjadi malam Djoemahat 16/17 Jnni '38 akan meadakan openbare 
vergadering diawal boelan Juli besok ini. Tjita2 Pemoeda Moehammadij ah 
soedah tentoe kita hargakan sangat dan kita harapkan soepa ja berlangsoeng, 
apa lagi selama Pemoeda Moehammadijah tjb. Kerintji lahir, setahoe kita beloem 
ada sekali djoega meada kan openbaar, Dan dalam open bar nantinja dari 
agenda jang akan dibitjarakan tentoe sadja jang mengenai soal kepemoeda an. 
Kita penoelis dari ,,Perki" meandjoerkan pada pendoedoek Kerintji agar sama2 
datang kapan terdjadinja openbaar ini. Dan bekedjar kedjarlah kedjoeroesan 
peontakanan jang herfaedah Moesin main lajang lajang diharap perhatian jang 
berwadjib. Sekarang hampir sedaerah Kerintji padi soedah dipoelangkan 
sebagaimana pada ditiap tiap tahoen sesoedah orang memoelang kan padi, 
maka permainan lajang lajang moelai poela, dan begitoe djoega dalam tahoen 
ini tidak ketinggalan poela. Apa jang mendjadi perhatian kita adalah orang orang 
jang bermain lajang lajang itoe hemat kitidak ditempatnja, seperti didja lan 
ramai dan djoega ramai dila loei kenderaan, hal ini mendatangkan was2 pada 
kita kalau2 terdjadi poela kedjadian jang ti dak diingini. Dan begitoe djoega 
orang jg pakai lampoe Electrisch banjak poela terniaja disebabkan beberapa 
lajang lajang jang tinggal tergantoeng diatas kawat Electrisch tempo tempo dia 
beradoe kapan kawat soedah beradoe maka skreng skreng lampoe banjak jang 
dapat keroesakan spoetoes). Hal jang beroepa ini kita ha rap pada jang 
berwadjib soepa ja memperhatikan. 


Soerat Terboeka 
EDITORIAL Sekitarnja Gemeente Politiek 


diloear tanggoengan redactie) Mengharap perhati an wakil Peme rintah Kepala2 
Negeri dan kaoem Moeslimin Agama Islam tetep. soetji dan oetama tak boleh 
dikotorkan di biarkan dikotori orang2 Pemerin tah poen menghormatinja dengan 
beberapa pasal oendang oendang jang memberi keloeasan atas pekerdjaan 
agama Tidak sadja hingga itoe pemoeka pemoeka a gama poen tak diizinkan 
oleh wet akan direndahkan deradjat nja oempama diolok olokan dan sebagainja. 
Berhoeboeng dengan ini kita hendak menoetoerkan akibat dari poetoesan raad 
agama Biaro Gadang IFort de Kockt jang ti dak diindahkan, seakan akan di 
pandang permainan lajaknja. Pada boelan April jang laloe Kepala Negeri Biaro 
Gadang soedah beroelang oerang memanggil alim oelama disitoe oentoek 
menimbang perkara perkawinan Bachtiar Al Aminy de ngan Fatimah Ibrahim 
jang soedah dilansoengkan oleh adik laki laki dari perempoean tsb Iselakoe wali, 
dengan tiada sei zin bapanja (wali jang njata.) Oleh raad agama Biaro Gadang 
telah dipoetoeskan tidak sah perkawinan mereka itoe karena tidak seizin wali 
dan tidak dila koekan oleh wali jang sah. 


Kepada Kepala Negeri Onder 


agama tsb isinja soepaja kedoea mereka jang boekan soeami istri itoe tidak 
dibiarkan bergaoel Tapi sampai sekarang pergaoelan mereka itoe masih 
berdjalan de ngan leloeasa. Sangat dichawati ri akan timboelnja anak diloear 
nikah jang sah. Apakah Kepala Negeri Biaro Gadang akan membiarkan sadja an 
keboeahnja dibawa oleh jg boekan soeaminja? Ataukah tak tahoe akan hal ini? 
Moestahil Djika teroes dibiarkan begitoe adalah artinja mengolok olokan raad 
agama dan anggotanja serta memberi kesempatan bersetoeboeh dengan 
seseorang perempoean jang tidak isterinja. Dengan lain perkataan 
membolehkan djima' sjoebhat kalau taakan diseboet zina. Salam dari kita atas 
nama raad agama Biaro Gadang. Nasir Ibrahim rematang plantar Tournenja t. 
Consul Tanggal 12 Juni, toean Consul P.B. Moehammadijah Daerah Su matra 
Timoer, telah berada di Pematang Siantar, sebagai tourneBeliau tak loepa 
mengadakan beberapa pertemoean dan cursus dengan leden dan bestuur, sete 
roesnja leden bestuur Aisijah djoega. Doea hari dan doea malam oean itoe 
melakoekan kewadji 


Kalau kita dengan toelisan jang soedah soedah ditoedjoekan kepada rakjat 
oemoemnja berhoeboeng dengan mentjari wakil boeat zittingsperiode dalam ta 
hoen 1938-1942 dewan gemeente jang akan datang maka ini kali kita hendak 
pereksa kedalamnja dengan menoedjoekan teroeta ma sekali kepada kaoem dan 
golongan intellektueelen kita. Sesoenggoehnja dan tidak da pat dimoengkiri lagi 
bahwa sebahgian besar pembalaan rakjat djelata jang kita maksoedti itoe 
berada dalam tangan serta kewadjibannja kaoem intellektuee len itoe sendiri 
poela. Kepentingan kita dalam dewan gemeente itoe memang besar a danja. 
Beban rakjat pikoelan kita bersama sama disini, kewadjiban rakjat terhadap 
pemerentah akan bertambah berat berhoeboeng de ngan moentjoelnja dewan 
Minang kabauraad. Kita teroes terang menjatakan bahwa kita tidak mesti 


mealpa kan kewadjiban terhadap nasib rakjat jang hanja mesti bergelo bang 
hidoep saban waktoe boeat sesoeap nasi tidak lebih dan tidak koerang, Inilah 
sebabnja kita hendak mempeladjari kedalam toeboeh wakil2 itoe sendiri. Kalau 
kita menghenkaki soepaja rakjat mesti tahoe mempergoenakan hak dan 
disciplinenja sebagi rakjat, maka dengan itoe poen kita menoentoet sekalian 
soepaja wakil2 jang mewakili kepentingan rakjak itoe haroes djoega 
mendjalankan kewadjiban serta discipli nenja sebagi wakil terhadap rakjat jang 
diwakili itoe Perasaan tanggoeng djawab, verantwoordelijkheids gevoel terhadap 
kedoedoekan rak jat itoe sesoenggoehnja berat sekali. Nah, sekarang kita 
kemoedikan pena semata mata sekelilingnja pekerdjaannja wakil wakil jang 
berada dalam dewan gemeen te periode jang ampir habis ini, Kemaren kita telah 
menoentoet kepada mereka soepaja sekiranja soeka mengemoekakan perslag 
perwakilan itoe. Segala itoe ialah mendjadi hak dan toentoetan rakjat. ban maka 
teroes berangkat ketempat lain. Selain dari melakoekan kewa djiban maka tak 
loepa poela mensemangatkan Congres ke 27 jang akan diadakan di kota Malang 
21-26 Juli dihadap. Pertemoean dengan toean Haroen El Rasjid. Petang Minggoe 
jang laloe, setelah t. H. El Rasjid Penerbit Madjallah Ponderma di Medan 
mendirikan Comite di Tebing Tinggi goena pembantoe mala petaka alam jang 
terdjadi di Bajoer Manindjau, maka Siantar tak loepa beliau datangi, keperloean 
mala petaka itoe, djoega oeroesan 


Tersebab rakjat jang memilih dan rakjat sebaliknja berhak poela oentoek 
mengetahoei Dengan teroes terang kita menjatakan, bahwa wakil2 kita dalam 
dewan gemeente jang berada sekarang beloem pernah memperlihatkan 
tanggoeng djawabnja terhadap hak rakjat jg diwakilinja itoe. Kedoedoekan rakjat 
kita dalam lingkoengan gemeente sesoeng goehnja ampir sama sekali tidak 
althans koerang sekali mendapat perhatian. Wakil2 kita sendiri poen tidak 
koerang mendapat blunders Teroetama sekali boeat tjonto soal begrooting pasar 
dan pegawei2 gemeente. Terecht bisa dikatakan sekarang, melihat akan 
dasarnja kedoedoekan gemeentn ditengah masjarakat bangsa Timoer Indone sia 
ini sebagi westersche enclave roepanja hendak mendjalankan in woord en daad 
politiek euorpeanisa tie gemeente personeelnja sendiri. Berhoeboeng dengan ini 
ternjata sekali bahwa wakil itoe haroes bergerak agar keadaan bisa normaal 
kembali, tersebab kepentingan kita dalam gemeente dengan kejakinan bisa 
dikemoekakan ada lebih besar dari lain golongan bangsa jang jang berada disini. 
Akan tetapi, kita merasa sedih boeat menjatakan disini maoe atau tidak maoe, 
oentoek mentjela berapa sikap dari wakil wakil itoe selama ini. Perasaan 
tanggoeng djawab serta disciplinenja sebagi wakil itoe tempo2 mesti mengalah 
boeat kebadjikan kepentingan persoon lijk dari wakil itoe sendiri. Seoempamanja 
ketika soal wet houder gemeente masih hangat hangat, maka kita masih ingat 
bahwa kors wethouder itoe mesti djoega didoedoeki oleh wakil Indonesia disini. 
Pada waktoe itoe dalam inasionale frac tie 121 jang ada itoe haroes di adakan 
moefakat kepada siapa akan diberikan. Segala ini kita accoord. Tetapi jang 
masih djadi ket nangan kenangan bagi kita, apa jg haroes ditjela habis2 ialah 
sikap voortrekkerij dari melain2, sehingga dapatlah diada kan pertemoean 
diroemahnja, t Arifin Amoystraat. Setelah t. tsb. bentangkan segala kedjadian2 
jang menimpa itoe, dan bagaimana kegiatan orang2 ditempat lain oentoek itoe, 


maka Siantar djoega tidak maoe ketinggalan, dan dari kare na jang hadir tak 
berapa maka itoe malam beloem dapat diben toek comitenja, hanja akan 
dioelang kembali pada malam Ming goe dimoeka ini, Kita do'akan moga2 hadjat 
dan tjita2 jang soetji itoe, Allah akan sampaikan Amin. Kelak akan dikabarkan 
lagi, — O — 


deleden sehingga mesti diadakan loting boeat siapa jg beroen toeng mendjabat 
wethouderschap itoe. Ingat perkataan beroentoeng. Apakah disini ada 
tersimpoel plichsbesef mereka terhadap kepentingan rakjat, dan apa kah 
sekiranja mareka bewust boeat membela rakjat? Apakah ini tidak dapat 
dianalyseer sebagai kepentingan diri sendiri, boeat mentjapai kedoedoekan jg 
tinggi dengan mempermainkan kepentingan rakjat? Apakah artinja loting itoe? 
Apakah itoe boekan berarti meloterijkan nasibrak jat? Djawabnja tersilah. Kedoea 
soal pasar. Soal pasar, soeatoe daglijk se bron van verdienste boeat treasure 
gemeente, terlebih lagi dimana anggota kita sendiri jang mendjadi voorzitter 
passarcomisie, sesoenggoehnja djoega menjedih kan kita. Kedoedoedoekan 
bangsa kita di passar itoe koerang mendapat perhatian. Anggota bangsa kita 
soedah sepatoetnja ambil tahoe dengan terang serta mempeladjari dan 
memboektikan sendiri ke passar itoe. Soesoenan pasar betoel2 katjau balau. 
Pendoedoek passar barangkali koerang sedikit 100 pCt bang sa kita, penghasilan 
passar sebahgian besar datang dari bang sa kita, akan tetapi dari pasal nasib 
dan kedoedoekan mereka amat sedikit sekali dipentingkan. Hingga ini. Lain lagi 
dalam soal wegenverbetering dll.nja. Hingga kini kita tjoema dapat 
memboektikan pekerdjaan itoe hanja di wijk2 tempat tinggalnja bangsa belanda 
sadja. Apakah kita haroes mentjari sifatnja, tersebab gemeente pernah berkata 
bahwa pikoelan pendoedoek bangsa Belanda dan Tionghoa lebih berat dari kita. 
Segala ini haroes di moengkiri. Boleh djadi benar djika kiranja didasarkan atas 
individueele plichten, tapi kita sebaliknja haroes membanding dengan 
djoemlahnja in een geheel soemoem. Barangkali tidak asing lagi, bila kita 
persilahkan soepaja ang gota2 itoe akan berdjalan2 misal nja di Pasar Gedang, 
pendoedoek bangsa jg termasoek middenstand dalam masjarakat pergaoelan 
oemoem dalam kolam gemeente barangkali poela tak koerang pikoe lannja dari 
pendoedoek belanda jg dimaksoedti itoe. Boleh perbandingkan djalan di wijk 
Pasar Gedang dimana sau dagar kita jang tidak rendah dari saudagar belanda 
itoe, dengan djalan dilain wijk belanda, misal Belantoeng. Sekarang sampai pada 
toedjoe an personeel gemeente, Soal ini telah seringkali dihi raukan! 


Sekarang sebagaimaka kabar tersiar, pegawai mantri pasar, jg selama ini 
didjabat oleh pega wei Indonesier, sekarang telah dipoelangkan kepada kaoem 
Belanda, tegasnja boeat mendjelas kan kaoem Indo Belanda, Asal moelanja 
dengan pang kat portier gemeente (toekang djaga pintoe/ jang sedjak lama 
teroekir dalam hati kita sendiri poen telah diganti poela dengan bangsa Belanda, 
Beloem selang lama ini djaba ta commies, jang bisa didjahat diantara, personeel 
gemeente itoe sendiri, jang tidak sadja telah mendapat tjoekoep ervaring dan 
mempoenjai denoodig papieren poela moesta hil dalam akal kita jang dewas 
jang tidak moengkin geschikt boeat mendjadi commies, sehing ga orang 
particulier dari handel mesti ditempatkan dalam djaba tan itoe, asal djangan 
didjabat oleh bangsa Indonesia? Sampai saat ini masih beloem kelihatan aksi 


wakil2 kita itoe oentoek membela kepentingan walaupoen sekali hef boeat 
angkat meangket personeel berada dalam tangannja burgemeesten Kaoem Indo 
Balanda sebagai mantri pasar ini memang meng hidoepkan tjemas bagi kita jag 
menimboelkan soeatoe pertanja an dalam dada. Oengan keadaan seroepa ini 
maka personeel Indonesier di gemeente djadi terdesak sendirian. Tertoetoep 
soedah segala hara pan, boeat Indonesier akan mendapat pekerdjaan di 
gemeente, djangan lagi pekerdjaan dikan toor, tetapi achir2nja sampai 
pekerdjaan jang rendah misalnja koelie 2 gemeente jang ada sekarang moengkin 
ditoekar djoega nanti dengan kaoem Indo itoe, boeat meringankan nasibnja 
Apakah ini kembali hidoep penjakit lama dari dari soalnja maten atau hidjau. Apa 
sekiranja Inlander masih dianggap djoega idak geschikt atau mateng boeat 
peker djaan sebagai mantri pasar bahkan boeat portier gemeen te sadja Apakah 
ini tidak terselip da lam rassen verdeeling jang moengkin menimboelkan dalam 
diada jang gaib rassenhaat? Atau sekiranja pembesar2 gemeente 
berpendapatan hij is maar een..... inlander? Siapa jang mesti mengetahoei nasib 
kita ini? Oleh sebab itoe rakjat oemoem bersiap sekali lagi bersiap boeat 
berdjoang dalam pilihan jang akan datang, boeat membelah kepentingan kita, 
goena kita! Tjoekoep dahoeloe Boeat kita djawabnja toenggoe dari pihak wakil 
kita sendiri. fort de koek Berita dari Rotary: Hak perempoean terganggoe Dalam 
bagian anak negeri Lam bah (IV Aangkat) ada seorang 


perempoean gadis jang akan di persoeamikan. Cadidaat soeami nja ada di 
Medan. Seorang fami li merasa tidak enak atas perdjodohan itoe, walaupoen 
soedah dipoetoeskan (ditetapkan akan mengawinkan mereka itoe. Oleh karena 
dirasa tidak akan dapat lansoeng selamat perkawin jan di kampoeng, 
perempoean tsb hendak menoeroeti toenangan nja ke Medan, tapi terhalang o 
leh seorang famili tadi: Chabar jang sampai kepada kita perempoean itoe ada 
kena tangan stem peleng? peng dalam hal ini. Soenggoeh sajang djika betoel 
berita ini - seorang perempoean kena tangan laki2 Patoet diselesaikan oleh 
kepala negeri jang bersangkoetan. Harapan kita, perkawinan itoe baiklah sama 
sama mengindah kan kesenangan hati famili dan soeami isteri, teroetama di Mi 
nangkabau jang terkenal dengan adatnja ini. Bagaimana pedapatan Moeham 
madijah? Dalam ,,Perki" No 11 boelan jang laloe ada terberita perkawinan Jang 
berekor pandjang kedjadian di Biaro Gadang, dan te lah tesiar poela dengan 
djelas dalam Sinar Sumatra dan Radio hingga telah mendjadi perang pena 
antara toean toean D. Chalad irat Fuad dan Nr Ibrahim. Raan agama Biaro 
Gadang telah mengambil poetoesan bahwa perkawinan itoe tidak sah karena jg 
mengawinan boekan wali jang sah jadik perempoeang sedang an bapanja masih 
ada. Kedoea mereka itoe (Bachtiar Al Aminy dan Fatimah Ibrahim kabarnja 
mendjadi lid dan pengoeroes Moehammadijah groep Biaro Gadang. Aapakah 
Moeham madijah Biaro Gadang dan Boekit Tinggi memandang sah atau batal 
atas perkawinan itoe, beloemlah publik mendapat kedjelasannja dengan tegas. 
Kedoea mereka itoe masih sebagai soeami isteri tampaknjak nja, pernah pergi 
bersama2 keloear Biaro Gadang hingga wak toe ini Djika kawin mereka 
dipandang sah. sjoekoer. Djika benar sebagai poetoesan raad agama Biaro 
Gadang, kita chawatir atas pergaoelan mereka sekarang, Ada baiknja 
Moehammadijah memegaskan pendapatan dalam hal ini. 


jang biasanja hari Saptoe sekarang ditoekar dengaa hari ming goe kerena pada 
hari itoelah be 


liau dapat mehadiri tablig itoe sambil poelang kekampoengnjaBantjahi meingat 
peristiwa ini sambil mengoekoer perhatian oemoem tentang kesehatan terbitlah 
soeatoe harapan dalam hati kita kepada segala mantri V. pleger jang berada 
dilain tempat dalam minangkabau ini jaitoe A langkah baiknja dji e.e. mantri kita 
itoe soedi memakai hari minggoe jang terloeang itoe oen toek memberi 
penerangan2 kesehatan jang praktis pada tablig tablig jg ada disekeliling tempat 
mereka tinggal sebagai persem bahan kepada bangsa dannoesa: Moedaz2han 
demikianlah ada 


Sedjak beberapa minggoe j.I. dalam tablig agama jang diada kan sekali sepekan 
oentoek kaoem iboe dimasdjid Bantjah Manindjau telah diadakan penerang an 
penerangan tentang kesehatan dan pendjagaannja oleh seorang mantri 
verpleger Djamain St Ki nari. Roepanja bagi oemoem peneranganz2 seperti itoe 
sangat berbahaja sekali karena sampai sekarang bertambah ramai djoega orang 
jg menghadiri tablig itoe. Oleh karena t. Djamain St Ki nari sekarang bekerdja 
pada p. liniek matoer maka tablig itoe 


nja. 
Datmi 
Pajakoemboeh 


Arsd, menoelis: Di Negeri Kota Tengah, padi ra'jat soedah moelai koening 
begitoe poela dibagian Bt. Ham poe, tentoe tidak lama lagi orang 


Aan 


menjabit, hasil boeah banting keringatnja jang selama beberapa boelan. Tetapi 
amat sajang sebagian dari pada pendoedoek amat ketjiwa kedjadiannja, karena 
padi jang akan dipotong itoe, boekan teroes sesoedah di-irik dibawah ke 
loemboeng, hanja digoe nakan pembajar oetang. Sebagaimana pernah kita toef 
1- dapat berboenga 1200 pCt. setahoennja, inilah jang membawa ra'jat 
kegerbang pintoe an tjaman kelaparan. Desa Landbow School. Menoeroet berita 
jang kita da pat dari kepala sekolah Inlandsch Schoolj di Negeri Kota Tengah IPjki 
akan diadakan desa Landbow Skhool di permoelai pada Cursur 38/39 j.a.d. ini. 
Kalau kabar ini memang benar, satoe keoentoengan bagi Negeri Kota Tengah 
dan negeri jang berhampiran dengan ini, sebab soedah dapat satoe sekolah jang 
akan mengeloearkan moerid2 jg sedikit berpengetahoean tentang an pertanian 
sekalipoen beloem memoeaskan. Negeri Kota Tengah dan tetangganja satoe 
negeri pertanian ra'jat mereka, kini mendapat pimpinan dari sekolah Landbow, 
kita menoenggoe boeahnja. Oetoesan ke Congres Penjedar? Terbertjik berita 
jang datang nja dari pihak bersangkoetan, bahwa di K. Tengah telah berdi ri 
satoe Comite Penjedar ala H. A. Salim jang dibentoek oleh e Pakih Baharoeddin 
dan kawan kawannja jang doeloe anggota P.S.I.I. er, konon chabarnja poela akan 


mengirim oetoesan mereka ke Congres jang akan mendatang ini. Bila akan 
berangkat, dan siapa oetoesan itoe beloem dapat kita kepastian, hanja bila 
njatanja nanti kita sadjikan poela di Perki. 


Mutatie Boeat sementara dibantoekan kepada Resident van Sumatra's Westkust 
soepaja dipekerdjakan boeat pekerdjaan2 berhoeboeng dengan 
groepsgemeenschap Minangkabau Moehamad Roesad glr. Soetan Perpatih 
sekarang wedana di algemeene politie gewestelijk recherchef di Padang. 
Ketjoerian, Seorang bangsa Tionghoa bernama L.A.H. tinggal di Pasar Miskin, 
toekang kajoe telah kehila ngan satoe korsi makan dengan pakei tjet koening 
jang diletak kannja dimoeka roemahnja sendi ri. Korsi itoe ada seharga f 1, 
perkara mana telah diserahkannja poela ketangan politie disini. Begitoe djoega 
seorang jang bernama M. tinggal di Rawang telah ketjoerian beberapa pakaian 
dengan segarga f 3.35 barang2 mana ada didjemoernja dalam pekarangan 
roemahnja. Perkara itoepoen sekarang berada dalam tangan polisi. Siapa 
kehilangan Keuringsbewijs? Oleh seorang bernama Ch. M. J. telah diserahkannja 
ketangan wachtcommandant di Hoofdbureau van Politie disini satoe keu 
ringsbewijs pakei nomor 604 tang a lis di Perki, bahwa oerang jggal 31 Mei 1938 
diatas namanja H.j. tinggal di Loekoek Begaloeng bersama sama sehelei kwi 
tantie jang diketemoei oleh jang terseboet pertama di Kloosteri Berhoeboeng 
dengan itoe, make jg poenja boleh datang mendjempoet kekantor politie 
terseboet. Gratis Kindervoorstelling Pasar Malam Sebagai attractie Pasar Malam 
dioetamakan boeat anak anak oemoem, maka INI SORE kira-kira djam 6 petang 
akan diadakan pertoendjoekkan oentoek anak2 sekolah permainan Soenglap dan 
acrobaat di dans zaal dalam lapangan Pasar Malam itoe dengan pertjoema 
artinja dengan menon ton GRATIS boeat pertoendjoek kan kedoea voorstelling 
program ma itoe. Hanja sadja anak2 itoe diwa djibkan oentoek Pembajaran 
masoek tentre geldi masoek keda lam lapangan Pasar Malam sebagaimana 
biasa. Dengan adanja pertoendjoek kan nanti sore speciaal boeat ana anak itoe 
maka dengan ini sekalian anak2 boleh toeroet gembira, tersebab attractie jang s 
ngadja seroepa ini baroe sato kali ini poela. Kita jakin bahwa iboe2 da bapak2 
cemoemnja dari anak itoe akan djoega senang hatian lepas anak2nja ke Pasar 
Mala oentoek menonton voorstellingi speciaal itoe. Pasar Malam akan ramai 
akan mendjadi kinderp ziertje. 


Ada apa 
Awas Awas Chabar perloe 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat dari Solok (bufet baroe) kira2 
poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheki., „ 3 sore Kalau toean2 dan 
rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja 
merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. 
BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti dengan Hormat. de Eigenaar 


Administratie kantoor „Honest 


Ngarai Weg no 2 Fort de Kock 


Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai beres pada a countant 
belasting dienst diharap toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang 
terseboet Dikerdjakan oleh orang jang soedah mengerti dan berpraktijk lama 
dibawah pimpinan orang jang soedah berdiploma hoek houding A dan B. 
Pembajaran berdamai De Beheeder 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst S S. S. NARAS LOEBOEK. 
ALDENG V.V TIKOE SPECIAAL VIA Membawa barang2 dan passagiers 
Dienstberangkat di Loeboek Basoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 
820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 li petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Bas eng poekoel 12 tengah hari Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada 
poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S dan stations auto 
dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. 
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,SS berarti Hemat Tiepat dan 
sentosa. 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPELAPA 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 

Administratiekantoor CENTRUM 

BEHEERDER Raafweg. 

Dahar Azis PADANG Telefoon No. 277. Belastingconsulent n Administratie 


Taman Siswa daerah minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang 
oentoek T.Anak T.m oeda T. Antara B.Tinggi T. Dewasa Matoer S Poear 7/ 
B.Sangkar Taloe P.Koemboeh Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada 
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat 
Madjelis Matoer Daerah Boekit Tinggi 


Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang 
auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoedjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat 


KEDOEA LEMBAR DAGBLAD SSENENAAR ANA 


Manoesia dan Agama Kalau manoesia soeka memperhatikan kedjadiannja jang 
didja dikan Toehan dengan sebaik2 ke djadian, maka manoesia itoe ti daklah 
akan maoe bertjerai de ngan agamanja. Agama jang di maksoed disini, ialah 
Islam. Sebab menoeroet keterangan Allah, semoelia2 agama disisi Al lah ialah 
Islam. Manoesia didja dikan sebaik2 kedjadian. Sekarang kita perhatikan: Oem 
pama mata sadja doeloean, di diadikan Toehan oentoek melihat Harga mata 
itoe, ialah sepan djang adanja pemandang itoe. Tempatnja memang baik 
sempoerna dan didjaga Toehan, sehingga atas dan bawahnja diba tasi oleh 
toelang keras. Hikmah nja oempama ada barang jang menoesoek mata atau 
jang dja toeh, djangan sampai tiba dima ta sadja, hanja meleset kepada jang 
keras itoe. Begitoe djoegat diatas mata, jaitoe koelitnja, di toemboehi poela oleh 
boeloe, jg hikmah goena mendjaga mata djoega, agar aboe jang akan masoek 
teroes, ditahan lebih doeloe oleh boeloe terseboet, Selandjoetnja hidoeng, jang 
lobangnja terhadap kebawah dan ditoemboehi poela oleh bebera pa helai 
boeloe, itoe djoega besar hikmahnja Tjobalah kita perhatikan sebentar, 
oempama lobangnja terhadap keatas, datang hoedjan, tentoe akan masoek 
sebentar sadja kedalam lobang hidoeng itoe. Roeping terletak de ngan bentoek 
mereng, pendek nja segala2 bahagian kepala amat besar harga, tidak bisa di 
banding dengan apa sadja. Tidak tjoekoep dengan itoe sadja, malah ditambah 
dengan satoe noer lagi, itoelah dia akal. Dengan akal itoelah bisa manoesia ini 
memikirkan segala keadaan. Mata mesti difikirkan ke mana jang disoeroeh 
agama boeat menengoknja, hidoeng mesti difikirkan kemana jg disoeroeh 
agama mentjioemnja selandjoetnja koeping kemana jang perloe di dengarkan. 
Tetapi dari karena perasaan agama tadi tidak mendjadi atjoeh oleh kebanjakan 
manoesia, maka segala2nja itoe tidak ambil perdoeli, malah kebanjakan lagi, 
oem pama manoesia ini kalau soedah terlaloe tinggi dia poenja sekolah, 
agamanja soedah ditaroknja dibelakang, tempo tempo agama ini 
dipergoenakannja diwaktoe dia akan kawin sadja. Kalau jang kaja, soedah tak 
maoe lagi mengeloearkan keperloean jang ditoentoet agama, malah fikirannja, 


bagaimana kekajaannja akan bertambah, dari satoe sampai doea, dari doea 
maoe djadi empat dan seteroesnja. Anak jatim dan miskin tidak 


ferdoeli. Agama Islam dia mengakoe agamanja tapi keperloean agama dia tidak 
penoehi. Loepa dia akan kedjadiannja, dari mana dia, dan sedang dimana dia 
sekarang ini. Oleh karena soedah terang keteledorannja dalam memangkoe 
agama, maka roepanja abad jang ke XX ini, membawa sebagian oemat mendjadi 
insjaf dan bangoen sehingga dimana mana tempat berdiri perserikatan aga ma, 
jang berboengkoes dengan kain koening selama ini dibeber ken tidak sadja 
disoerau2 dan malah sampai digedoeng2 dan bioscoop diterangzkan. Moga mo 
ga dari moentjoelnja beberapa perserikatan itoe akan membawa peroebahan 
dari jang djelek kepada jang baik, dari loepa datang kepada keing tan, dan 
peratoeran agama didjalankan oemat dengan semestinja. Didalam beberapa 
perserikat an agam jang moentjoel, sebagai tjendawan toemboeh sehabis 
hoedjan itoe, tidak loepa poela mementingkan kaoem jg perempoean 
seteroesnja anak2 dan pemoeda, karena ditangan pemoe da itoelah terletaknja 
kemoelian dan ditangan perempoean poela damai dan katjaunja doenia, oleh 
karena tidak mengingatkan segala atoeran2 agama Islam. Maka dari itoe 
hendaklah sama kira berfikir, kedjadian kita dari tempatjang soetji jaitoe sjoerga. 
maka kelak kita akan kembali djoega ketempat asal dan sekarang ini kita akan 
sedang berdagang diatas boemi Allah. Oen toek mentjapai poelang itoe, lain 
tidak belandja kita tjari masa didoenia kalau belandja tidak tjoekoep, alamat 
tidak akan sampai kenegeri tempat kita sediakala. Belandia itoe lain tidak 
mengabdi kepadanja dan menghentikan segala larangannja, ban toelah agama 
dan perkoempoe lan2 Islam, agar selamat dari doenia sampai keacherat, Sekian 
sadja, tjamkanlah! 


Indonesia Indische Algemeen Demo cratische Groep Di Bandoeng telah didirikan 
perkoempoelan jang memakai nama seperti terseboet diatas, dan toe djoean, 
jang pertama, djoega oleh karena berhoeboeeg pemilihan gemeentetaad dan 
Volksraad, menjoesoen dalam organisatie mereka jang vrijzinning democratisch 
bertjita tjita kemadjoean, jang sehingga sekarang masih mendjaoehkan diri dari 
pada mempengaroehi badan badah perwaki lan itoe, baik disebabkan koerang 
perhatian maoepoen karena mereka merasa bahwa boeat ia soekar memasoeki 
salah satoe partij politie jang ada sekarang. 


Golongan ini akan menentang golongan2 politiek jang melemparkan tjita tjita 
democratie. Oentoek kepentingania gemeente ia akan bekerdja dengan 
didasarkan pada tiga pokok. 1e. persatoean jang principieel dari penghidoepan 
dalam seloe roeh gemeente dan dari semoeagolongan pendoedoek. 2e. 
pertanggoengan djawab boeat perawatan gemeente oemoem, djoega boeat 
masa jang banjak. 3e. perloenja semoea tindakan dibeda bedakan menoeroet 
keperloeannja. Golongan ini mengandjoerkan berdirinja golongan jang seroepa 
dibeberapa tempat jang da pat diadakan, dan ingin mengadakan perhoeboengan 
dengan golongan2 itoe dan memberikan keterangan lebih landjoet. Pertanjaan 
persetoedjoean di toenggoe dengan girang oleh secretariaat boeat sementara. 
Bur gemeester Coopweg 28 Ban doeng. A.I.D. ISTERI JAPAN. Jang ingin toeroet 
mengorbankan dji wa. Seorang isteri bangsa Japan, bernama Kiyo Suzuki isteri 


seorang pahlawan dalam perang, Masao Suzuki, dari Kambemura dalam daerah 
Nara menoeroet. „Japan Chronicie" telah mentjo ba memboenoeh diri dengan 
meminoem ratjoen, kemoedian de gan golok ditikamkan kedada nja. Orang 
segera menolong dan diharap djiwa isteri itoe dapat tertolong. Lebih landjoet 
tentang ini di kabarkan, bahwa perempoean tad berpakaian, poetih, jang biasa 
tjoema dipakai bila pada pengoeboeran orang mati, sedang disampingnja 
didapati soerat jg menjatakan kehendaknja serta poela beberapa gambar soeami 
nia. Tentang ini maka Asahi da pat mengabarkan poela, bahwa dalam moesim 
Zomer jang laloe waktoe soeaminja toeroet kemedan perang dalam barisan 
Kolto isteri itoe telah menggoenting kelingking djarinja, jang diboeng koes dalam 
kertas serta ditoelisi dengan darahnja diberikan kepada soeami itoe sebagai 
tanda mata peringatan soepaja berperang dengan berani. Kiranja waktoe 
berpisah itoe isteri tadi soedah mempoenjai niat, apabila soeaminja mati, ia akan 
toeroet mati djoega. Pada tanggal 9 April maka ia menerima kabar, bahwasanja 
soeaminja telah mati dimedan perang. Kemoedian ia laloe mengatoer keperloea 
nja, jang sesoedah itoe laloe mentjoba memboenoeh diri. TAMAN SISWA. Dengan 
hak Inl. rechtspersoon. ,,Antara" mengabarkan, bahwa afas oesaha sub comite 
Gedoeng Taman Siswa Djakarta bagian lakoe pada mereka jang mendiri 
Stichting Perbendaharaan Taman kannja. 


Tjerita Pendek 


Tjinta jang sedjati Digobah oleh Hema L.S. Tapi dasarnja tjinta, dan perasaan 
agama jang soedah mendalam kesanoe bari Alimah semoeanja itoe 
disingkirkannja kebelakang. Seminggoe lagi Agoes akan poelang, dikirimnjalah 
soerat kepada maknja, mertoea dan irteri nja jang bahasa dia akan poelang. 
Soerat diterima familinja dan Alimah diboedjoek soepaja tinggal diroemah 
maknja kembali, semoeanja itoe diloeloeskan oleh Alimah, agar djangan kenta ra 
oleh Agoes nanti. Jang boesoek itoe, sekalipoen diboengkoes dengan apa sadja 
tentoe akan berbaoe djoega, dan sedikitnja Agoes soedah mengetahoei dengan 
keadaan soerat Alimah jang datang kepadanja. Doea hari soerat diterima ahli 
familinja, sampailah Agoes dikampoeng, dan sebeloem dia pergi diroemah 
Alimah mak Agoes soedah terangkan segala2 nja apa apa jang kedjadian. Agoes 
pergi keroemah Alimah Alimah terima dengan segala senang hati, dan diwaktoe 
itoe mak Alimah dimoekanja kelihatan baik, tapi didalamnja itoe tAllah sadja 
mengetahoei. Doea hari Agoes dikampoeng dari sedikit kesedikit soedah ada 
pemeriksaan mak Alimah, bagai mana kepoelangan Agoes adakah dia membawa 
oeang, dan ada kah pakaian2 oentoek kau dia belikan? Alimah mendjawab jg 
bahasa ada, sekalipoen tidak banjak karena mak makloem poela pahit getirnja 
zaman diini waktoe. Kan betoel sebagai mana kata mak saban hari kepada kau, 
tapi kau tidak maoe mengatjoegkan. Seka rang ini, dari karena Agoes soedah 
diroemah, maka segala makanan2 baiklah mak serahkan kepada kau, beras dan 
sajoer mak tak oesah kau pakai lagi, hanja mintaklah sama Agoes. Alimah terima 
dengan baik. Doea minggoe kemoedian dari itoe. Segala rahsia2 dan ketjinta an 
Alimah soedah difaham de ngan betoel2 oleh Agoes, maka moefakatlah dia akan 
kembali, karena lama dikampoeng tak koeat, hanja sebagai ziarah sadja 
namanja poelang kekampoeng itoe dan memboektikan segala keada an2 jan 
soedah didengar dari tempat djaoeh itoe. Siap semoeanja itoe, maka au topoen 


datang boeat membawa Agoes, famili Alimah berserta maknja, setroes famili 
Agoes dan familinja mengantar kepelaboe han auto. Ada samboengan. Siswa 
Djakarta jang lain dari stichting biasa. Menoeroet statu tennja stichting ini tidak 
menoeroet atoeran hoekoem Europa (Europ. Burg. Handelsrechts) akan tetapi 
takloek kepada hoekoem jang berlakoe padanja dan ber 


tendulocaal ,,De Leeuw Venduhouden P.W F. von Liebenstein No. 295 Slingerlaan 
lelang Malan Moelai djam 6.30 Pada hari Senen 4 Juli 1938 diroemahnja jang 
terhormat toean A. Sastrawinangoen Hoofd Kadaster Belantoeng Ketjil 47 Dari 
perabot roemah toean terseboet jang terawat baik, modern dan seloeroehnja 
terbikin dari Java- djati antara adanja: KEBON Satoe partij boenga2 jang bagoes 
seperti boenga bougavaille, chevelurespalm, antara koolpaim, boenga hortensia 
dan bangkoe2 kebon. RANDA MOEKA Zitje kaloe diati jang bagoes betoel, terdiri 
dari medja dengan 4 kersinja, sangkoetan topi de ngan katja boender telor, stan 
daard boenga, dengan boenganja jang bagoes, satoe partij piring dinding, 
lelangsi pintoe dengan koeningan, tandoek roesa, satoe partij barang logam, 
lampoe Ti ongkok model naga dengan standaardnja, kapalampoe jang baserta 
tikar Permadani. BERANDA TENGA Zitje jang bagoes betoel terdi ri dari 1 medja 
dengan 4 korsi nja jang pakai bantal compleet medja2 ketjil boeat roko antara 
ada pakai piring logam, stan daard boenga, katja dinding de ngan kleednja, 
satoe tikar permadani jang besar oekoerannja 3.60x2.80 meter jang bagoes 
betoel dan masih baroe lagi, satoe lampoe listrik kroon dengan 5 lampoenja, 
almari boekoe jang bagoes dengan satoe partij boekoe2, satoe partij barang 
logam, djam dinding dan djam listrik, medja toelis boeat Toen dengan koersinja, 
lampoe dinding, satoe collectie gambar-gambar teekenan tangan, zitje Libetykap 
lampoe jang bagoes dan modenr dan selainnja. KAMAR TIDOFR 2 tempat Tidoer 
kajoe jang bagoes dan compleet dengan klam boenja, satoe tempat tidoer boeat 
2 orang boeatan Soerabaja tah mari katja 2 bagian dengan katja boender telor 
almari pakaian, almari obat, zitje kamar, pot malam, katja dinding jang besar, 
medja dan zitje Liberty. KAMAR MOEKA tempat tidoer anak2 boeatan 2 
Soerabaja, rak pakaian boeat anak KAMAR ANAK 1 tempat tidoer boeatan Soera 
baja, 2 almari pakean dan 1 zitje kamar. KAMAR LOGEER Tempat fidoer 
Soerabaja boeat 1 orang, 1 medja, 1 sangkoetan pakean dan 1 katja dinding, 
BRANDA BELAKANG. Perabot kamar makan jang comleet antara ada medja 
makan boender teloer jang bisa dibikin besar, korsi kamar makan dressoir, 
buffet, almari makan nan ak mari thee jang bagoes betoel, saoe peti ijs Java- 
koelkast, djam dinding jang acoord djalan be 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zamani 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,BOEJOENGT AMIN Tel no 
161 


M.C.Mohammad Yoosuf 


No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNAYOOSUF 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloe aran 
Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh berdamai 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njoe nja2 japons, 
sampai jg kasar Beheerder OAMAD 9,5, 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PFKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloean TOKO Indonesia 25 
Padang tel 333 


Graveerinrichtingeliche en Stempel Fabrik Reparatie Ateli S. B. Damly Kali Ketjil, 
9 PADANG S.W. K 


Soetan Sati 


MODERNE SCHCEN WINKET TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gen eenteloods Tersedia 
bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. Potongan 
menoeroet zaman 


Menanti dengan hormat 
Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa memi noem obat Asman Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.K. Kamp. Baroe — Padang. Importeur 
D. M. Talib Alibi 107 


toel, zitje rotan, satoe partij kor si Weerner dan bangkoe. Eetser vies jang 
compleet dan pakan boenga, satoe partij barang2 glas LEBIH DJAOEH Bangkoe2 
sekolah boeat anak2 schoolbord, almari anak2, satoe partij mainan anak, 
perkakas dapoer jang compleet, machine ijsatoe tempat masak merk Hallen 
dengan ovennja dan selainnja ada strika listrik dan biasa dg papannja, rak piring 
almari dapoer dan goedang dan banjak lagi jang ta' diseboetkan. Datanglah 
melihat barang2 pada hari Minggoe 3 Juli dari djam 5—8 malam. 


Pasar. Malam Padang 1928 Penghabisannja ditetapkan pada tanggal 25 Juni 
j,a.d. „Diramaikan oleh doea orkesten. 


A Djoega waktoe prijsvraag veilig verkeer disamboeng, sampai tanggal 25 ini 
boelan, 


